Resep dan Membuat Jus Alpukat 

Yang Disukai Semua Orang 



Siapa yang tidak kenal dengan jus satu ini, jus alpukat memang sangat digemari. Bagi Ibu 
yang ingin mencobanya sendiri di rumah, dengan resep ini mudah-mudahan dapat membantu 
Ibu-Ibu di rumah. Dan ad mi n percaya Ibu tidak akan kesulitan dalam membuatnya, baiklah 


Bahan-bahan 

• 1 buah alpukat ukuran agak besar, keluarkan isinya 

• 1 sachet susu kental manis putih 

• 1 sdm gula pasir 

• 1 gelas Es batu yang telah dipecahkah hingga ukuran kecil, tujuannya agar tidak 
membebani kerja blender 

• 50 ml air putih (hanya untuk mempermudah ketika mem-blender) 

Cara Membuat 

1. Siapkan blender, masukkan semua bahan ke dalam blender. Blender hingga benar- 
benar halus 

2. Cicipi! Dan jika kurang manis, cukup tamb ahk an gula. Blender kembali hingga gula 
hancur 

3. Setelah itu tuangkan ke gelas saji 
Demikianlah resep kita kali ini. Terimakasih. 


Halaman 1 












